KORAKS 


DIR 


“Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa- 
bangsa, ya TUHAN, dan aku mau bermazmur 
bagi-Mu di antara suku-suku bangsa,” (Mazmur 
108:4). Menurut penafsir, Mazmur ini adalah hasil 
penggabungan dua Mazmur yaitu Mazmur 57 dan 
Mazmur 60. 

Hal ini terlihat dari adanya dua bagian yang 
mirip. Bagian pertama, ayat 1-6 diambil dari 
Mazmur 57:8-12, dan bagian kedua, yaitu ayat 
7-14 diambil dari Mazmur 60:7-14. Diperkirakan 
orang-orang yang terbuang ke Babel lah yang 
mengumpulkan dan menyusun Mazmur ini. 
Apakah tujuan mereka? 

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 
situasi dan permasalahan. Dari situasi dan 
permasalahan yang dialami Daud pada waktu 
menulis Mazmur tersebut dengan masalah 
mereka, yang saat itu berada di pembuangan di 
Babel. 


IDENTIFIKASI 

Melalui usaha identifikasi itu mereka dapat 
belajar bagaimana Daud bersikap terhadap 
situasi tersebut dan dengan demikian mereka 
mendapatkan contoh/teladan untuk bersikap dan 
beriman kepada Tuhan. 

Proses identifikasi adalah salah satu cara un- 
tuk merenungkan kitab Mazmur, sebab kitab ini 
adalah kitab syair, yang menggambarkan ungkapan 
perasaan dari penulis kepada Tuhan dalam situasi 
kehidupan yang dijalaninya. 


Daud di Mazmur 57, mengalami situasi yang 
sulit, di mana dia menjadi buronan Raja Saul. 
Sebagai buronan raja, ia hidup dalam kegelapan, 
tidak terlihat adanya masa depan, karena setiap 
saat yang terlihat adalah ancaman dan kematian. 

Yang menarik adalah, susunan dari Mazmur 
57. Di ayat 1—7 terlihat seperti keluhan akibat 
beratnya beban yang harus ditanggung. Tapi di 
ayat 8 Daud berkata : “Hatiku siap, ya Allah, hatiku 
siap: aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.” 
Melalui ayat tersebut, Daud memutuskan untuk 
berhenti mengeluh, dan menggantinya dengan 
puji-pujian kepada Allah. 

Keluhan tidak mengubah keadaan menjadi 
lebih baik, hanya akan memperberat beban hati, 
tapi pujian akan menghadirkan hadirat Allah, dan 
hanya Tuhan yang dapat mengubah keadaan serta 
memberikan kemenangan. 


KEMENANGAN 


Sedangkan Mazmur 60:7-14, adalah Mazmur 
kemenangan, yang menceritakan Bangsa Israel 
berhasil menang atas musuh-musuhnya (I Tawarikh 
18:12). Tetapi kemenangan yang diperoleh diang- 
gap sebagai kemenangan yang pahit, walaupun 
mereka berhasil membunuh musuh sebanyak 
delapan belas ribu orang tapi mereka kehilangan 
dua belas ribu orang, perbandingannya hampir 
satu banding satu. 

Peristiwa tersebut mengingatkan mereka, bah- 
wa kemenangan tersebut diperoleh bukan karena 
keperkasaan mereka tapi karena Tuhan. 

Karena itu mereka berseru, “Bukankah Engkau, 
ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang 
tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara 
kami? Berikanlah kepada kami pertolongan 
terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan 
dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan 
perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia 
sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.” (ayat 


12 —14). 

Hasil usaha identifikasi ini, menghasilkan 
kesimpulan: pertama, dalam situasi seberat apa 
pun, berhentilah mengeluh, karena setiap keluhan 
hanya akan menambah beban di hati. 

Kedua, sekalipun hari depan terlihat gelap 
gulita, tetaplah percaya bahwa Tuhan setia kepada 
perjanjian-Nya, dan pasti menggenapi janji-Nya. 

Ketiga, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan 
berkata-katalah yang positif, sesuai dengan 
janji Tuhan. 

Mari kita ucapkan ayat 2—5 di 
bawah ini dan kuatkan imanmu. 
“Hatiku siap, ya Allah, aku 
mau menyanyi, aku mau 
bermazmur. Bangunlah, hai 
jiwaku, bangunlah, hai 
gambus dan kecapi, aku 
mau membangunkan 
fajar. Aku mau 
bersyukur kepada-Mu 
di antara bangsa- 
bangsa, ya TUHAN, 
dan aku mau 
bermazmur bagi-Mu 
di antara suku-suku 
bangsa, sebab kasih- 

Mu besar mengatasi 
langit, dan setia-Mu 
sampai ke awan- 
awan.” Terpujilah 
Tuhan! (Pdt. 
Samuel Handoko) 


Melalui usaha identifikasi 
itu mereka dapat belajar 
bagaimana Daud bersikap 
terhadap situasi tersebut 
dan dengan demikian 
mereka mendapatkan 
contoh/teladan untuk 
bersikap dan beriman 
kepada Tuhan. 


FT. OZTLC0TE1S80 : SWS 
ai (eliay wef ewejas) 

0L010009/T£0) : 3uoyg 
p10sw39DAW : jew3J 


“SN LIVLNOI 


Y 


(ueefsayad siual "AggoH) 
man ana Ure-ure1 H 
BIsemseJIM / 2Yesn3USd H 
yewniJe920 » 
(e3senjay /W 'oJg fepnwag /lefejag /ieuw) eisn tensas 
(Xx epue3 yag) 
'ueyJesepjag ueyu!3ulip JueA dnoi9 PpauUO) 


Ps. Philip Mantofa 


.. C9) 
2 S 2 5 : 
Ea s ea : ai Fuoding 
C LA — £ 
2 AAA NB 
Oon S3 5. 
co 
a 2 3, T 2 Aa aa . dey3uaj RW 
C J la z AA z yeyluaw wnjag / USylud | :SNYEIS 
TN AN TE BB kt #eonsens0n5002055 s 
Nae LN Sar 
— v Kk tL s (df) anncomoconcananesananoens nasenasanenaennennann ena asan ena aan nenannsnaa an EwWeN 
YO 05 
PAN Ea 


SW 19DUUO) 


UOJBYS J8 MBM 0) 


1 3 
THESUMMIT 


Anniversa 


3 CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 
WP aGmstv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 


kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


@- @ & 
Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before30 English 
Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II Pk. 08.00, 11.00, 
GMS Pusat GMS Pusat 20.00, 23.00 WIB 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hikmat Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Caleb N. 


DEKLARASI 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


”History Maker” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Andreas N. 


- 


www.mstv.tv 


Mawar Sharon Women 
Pk.10.00 WIB 

GMS main hall 

Pdp. Ang Hwie Cien 


Mawar Sharon Senior 
Pk.10.00 WIB 
Chapel GMS 
Pdt. Samuel Handoko 


2 MEMANTRA DAMSPESIAL 


(MUJIZAT — 


PERPULUHAN 
5 
PERJAMUAN 


PEKERJAAN 


MINGGU, 17 JULI 2016 24 JULI 2016  R.CHAPEL SEUSAI IBADAH 


Dt SETIAP-IBADAH 


PAS EN 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Roh Intimidasi” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy K. 


@ 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Ragu” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Diakonia & Misi 
Setiap Ibadah 


Mitra Doa Spesial 
“Mujizat Pekerjaan” 
Ibadah 1 s/d 4 

Chapel 


Kn kalung an meng Up P3 


Perintisan 
GMS LOMBOK 


CONNECT GROUP 
Setiap Jumat pk. 19.00 WITA 
M | N 66 Uu, 2h Ju LI e0l 6 Pertokoan Sriwijaya Town Palace No 5-8 
DAH Mataram, Lombok, 
CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
. Gembala GMS Lombok 
08113070071 10818599240 


DIAKONIA 6 MISI 


PIA IP A 


“Kita menjadi sahabat 
Yesus ketika menerima- 
Nya sebagai Tuhan dan 
Juruselamat dan ketika kita 
mengasihi-Nya dan teman- 
teman kita dengan sepenuh hati, 
jiwa dan kekuatan,” demikian 
disampaikan Ibu Erna Yulianti, 
Gembala Eaglekidz GMS Saparua, 
dalam kotbahnya di KKR “Aku Sahabat 
Yesus” yang diadakan Eaglekidz GMS 
Saparua pada hari Jumat (3/6) lalu. 
KKR Eaglekidz ini adalah yang pertama 
kali diadakan oleh GMS Saparua. Jadi suatu 
KKR EAGLEKIDZ kebanggaan tersendiri bisa menjangkau jemaat 
GMS SAPARUA usia dini. KKR ini diadakan di Gedung Oikumene 
Gereja Protestan Maluku Saparua, untuk anak- 
anak kelas III sampai kelas VII. 

Anak-anak terlihat begitu antusias. Meski 
acara sesungguhnya baru dimulai pukul 17.00 WIT 
namun mereka sudah datang sejak pukul 16.00 
WIT. Semua anak sangat bersemangat memuji dan 
menyembah Tuhan. Mereka datang dari wilayah 
Paperu, Haria, Porto, dan Saparua. 

Hadirat Tuhan terasa begitu kuat selama 
acara berlangsung. Tercatat empat ratus tujuh 
puluh delapan anak hadir dalam KKR ini dan 
hampir semua menanggapi altar call. Gelombang 
kebangkitan yang besar sedang terjadi terhadap 
generasi anak di Pulau Saparua. Puji Tuhan! 
M(elias) 


PERGUMULAN HIDUP 


“Kata Daud: “Tuhan yang telah melepaskan 
aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia 
juga akan melepaskan aku dari tangan orang 
Filistin itu”. Kata Saul : “Pergilah,Tuhan menyertai 
engkau” (1 Samuel 17 :37). 

Setiap orang, tidak pandang usia, memiliki 
pergumulan. Kunci menghadapi kesulitan dan 
pergumulan adalah kedewasaan rohani dan 
karakter yang kuat di dalam Tuhan. Banyak orang 
mengira kedewasaan adalah proses alami dari 
bertambahnya usia, benarkah itu? Lalu, kenapa 
ada orang yang sudah tua tapi masih kekanak- 
kanakan? Dan ada remaja yang sudah seperti 
orang dewasa? 

Menjadi dewasa tidak selalu tumbuh seiring 
dengan bertambahnya usia, tapi karena belajar 
dari pengalaman, dari kegagalan, memiliki emosi 
yang kuat dan stabil dalam menghadapi kesulitan 
hidup. 

Waktu Daud maju melawan Goliat, perawak- 
annya masih kecil, saat memakai baju perang saja 
kedodoran, sehingga ditanggalkannya. Meskipun 
Daud secara usia dan fisik masih sangat muda, 
namun dewasa secara rohani. 

la paham Goliat adalah masalah besar yang 
harus segera dibereskan. Sudah empat puluh 
hari lamanya Goliat menghina dan berusaha 
melemahkan mental bangsa Israel. Hal itu menjadi 
kabut tebal yang menghalangi pandangan bangsa 


Israel kepada Allah yang Maha Kuasa. Ironisnya, 
raja Saul membiarkannya. Ketika mendengar Goliat 
menantang Allah bangsanya, Daud tidak bisa 
tinggal diam. 

la melawan Goliat! Daud dipenuhi kete- 
nangan dan keteguhan hati, layaknya orang 
yang dewasa rohani. Dan bersama Allah, ia 
mengalahkan Goliat. 


DEWASA 


Bagaimana Daud menjadi dewasa? Imannya 
kepada Tuhan membuatnya dewasa dan mau 
menghadapi tantangan hidup bersama Tuhan 
dengan penuh kepercayaan diri, dan bukan diam 
seperti raja Saul. 

Pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika 
menghadapi masalah dan selalu keluar sebagai 
pemenang dengan pertolongan Allah kiranya 
membuat kita dewasa secara rohani. 

Alkitab meminta kita untuk “berlomba 
dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan 
bagi kita . . . melakukannya dengan mata yang 
tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam 
iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan” (Ibrani 12:1-2). 

Ketika perang batin berkecamuk dan kita 
merasa ingin menyerah, itulah saatnya bagi 
kita untuk mengingat bahwa Yesus tidak hanya 
pernah menderita bagi kita, tetapi saat ini juga 
Dia sedang memampukan kita untuk menanggung 
pergumulan yang kita hadapi. Jadilah dewasa! 
(agung) 


esus memandang mereka dan berkata: 
Y “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi 

bagi Allah segala sesuatu mungkin.” (Matius 
19:26) 

Kisah di mana Yesus melipatgandakan lima 
roti dan dua ikan merupakan salah satu mujizat 

terkenal yang ditulis pada keempat 

Injil. Percayakah Anda bahwa 
saat ini mujizat masih 
terjadi? 


Untuk dapat 
mengalami mujizat, 
diperlukan tiga hal: 
Pertama, 
iman dan penye- 
rahan kepada 
Yesus. Berupa 
penyerahan 
kapasitas atau 
kemampuan, 
sekalipun 
tampaknya kecil dan 
tak berarti. 
Andreas, salah 
seorang murid Yesus, dalam 
kebimbangannya berkata, "Di sini 
ada seorang anak, yang mempunyai lima roti dan 
dua ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang 
sebanyak ini?” (Yohanes 6:8). 

Berbeda dengan Andreas, seorang anak 
kecil dengan polosnya memberikan seluruh 
bekalnya kepada Yesus. Ia tidak mengerti betapa 
kecil nilai makanan tersebut apabila dibandingkan 
dengan kebutuhan banyak orang. Anak kecil itu 
hanya tahu bahwa ia harus menyerahkan segala 
yang ia miliki kepada Sang Guru Agung, yang 
mempunyai kuasa untuk melipatgandakan segala 
sesuatu di tangannya. 

Kedua, ketekunan di dalam doa. 1 
Tesalonika 5:17 mengatakan, “Tetaplah berdoa.”, 
yang artinya adalah doa yang berkesinambungan, 
terus-menerus, dan tekun. Saat berdoa, kita 
menaruh iman dan pengharapan kepada Allah. 


10 


Memang tidak dapat 
dipungkiri bahwa 
tidak semua dari kita 
pada akhirnya akan 
menerima mujizat, 
sebab mujizat ada di 
bawah otoritas Allah. 

Di dalam doa 
kita diperlengkapi untuk b 
dapat menerima kehendak 
Allah. Ingatlah, bahwa rancangan-Nya 
sempurna dan penuh damai sejahtera (Yeremia 
29:11). 

Sekalipun mujizat itu belum atau tidak 
pernah datang, cermin kehidupan Anda dengan 
penyerahan total atas kehendak-Nya sudah 
menjadi mujizat bagi banyak orang. 


Kesaksian Hidup 

Ketiga, saat Yesus mulai bekerja 
melipatgandakan roti dan ikan tersebut, murid- 
murid-Nya tidak berdiam diri. Mereka lalu 
“membagikan mujizat' itu ke orang banyak. 
Mungkin tidak semua orang di sana mengetahui 
asal roti dan ikan yang mereka makan, namun 
mereka yang ada di dekat Yesus mengetahuinya. 

Jangan simpan perbuatan besar yang Allah 
lakukan hanya untuk diri Anda sendiri, melainkan 
bagikanlah itu agar menjadi berkat. Sekalipun 
Anda mungkin tidak dapat membagikannya kepada 
semua orang yang ada di dunia ini, minimal orang- 
orang di dekat Anda dapat mengetahui bahwa 
Anda memiliki Allah yang besar. Sudahkah Anda 
siap menyaksikan mujizat dalam 
kehidupan Anda? H 
(Linawati Santoso, 
GMS Surabaya) 


Ingatlah, bahwa 
rancangan-Nya 
sempurna dan 
penuh damai 
sejahtera 


Yeremia 2911- 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GCMSWarta 

Of) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
ebaktian Anal Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 
teb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
teb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Unity Surabaya Timur 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum - Anak 2 Pk. 10.00 WIB 
Sanctuary Room, 1st floor. 
Vision Building, Marvell City Complex 


I.Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
eb.Umum #Anak  Pk.07.00 

I. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 WIB 


I. Raya Sukomanunggal 

omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
elp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


eb. Umum 4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


eb. Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 WIB 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak 2 Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 
GMS One Family Malang 
eb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 WIB 
eb. Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak II Pk. 10.00 WIB 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
I. Raya Dieng 19, Malang 
elp. 0341-570539 
GMS Jombang 
eb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
GMS Revival Tulungagung 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
| WR. Supratman no 104, 
elp. Kantor 0355-328170 
GMS Revival Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids I Pk. 07.30 WIB 
Eaglekids II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekids III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
elp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
eb Umum | Pk.10.00 WIB 
eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
eb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 wIB 
eb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

|. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kerah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum « Anak Pk. 08.00 WIB 
eb.A0G 1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


D 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum -# Anak I Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Umum | 4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anal Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum Il- Anak Il Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. & 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 
Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) 

Pk. 10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

|. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
|. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

lan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


» 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0352 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
elp:0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


08524307884 

GMS Tower of Strength Manado 

eb. Umum | Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 
|. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Ibadah Umum 1 Pk. 09.00 WITA 
Ibadah Umum 2 Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 

J.Supu Yusuf (depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP: Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 312875 


GMS Bitung 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 
GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
| D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 
GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum « Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

|. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp: 0411-3625749, Fax :0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1., VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

b. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 88800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


d 


» 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
I. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP, Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum -# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


